KATANYA 
PAUS BISA 
MENDENGAR 
PAUS LAIN 
YANG ADA 
DI SISI LAIN 
DUNIA 


> 





KALAU 
BEGITU 
SEMUA PAUS 
DI DUNIA INI 
BISA SALING 
BERKOMUNIKASI 
DONG? 





KATANYA 
MEREKA TIDAK BISA 
SALING MENGERTI 
KARENA SETIAP 
BAHASA BERBEDA-BEDA 
TAPI MEREKA BISA SALING 
MENDENGAR SUARA 
MASING-MASING. 





ТАР! КАК, 
APA MANUSIA 
JUGA BISA 
MENDENGAR 
SEPERTI 
PAUS? 


BODOH 


ITU KARENA 
MEREKA PAUS 
TENTU SAJA 
MEREKA BISA 













ТАР! AKU 
JUGA BISA 
MENDENGAR 
SUARA 
SAMAR- 
SAMAR 


KALAU AKU 
MENUTUP 
TELINGA 

SEPERTI INI... 


ADA SUARA 
ANAK PEREMPUAN 
DAN SUARA 

TANGISAN 











DI TELIN 





PERDENGIN 








PERTAMA KALI AKU 
MULAI MENDENGAR 
SUARA... 














ADALAH SAAT AKU 
DAN KAKAK BERMAIN 
PETAK UMPET. 
















AKU 
HITUNG 
SAMPAI 
— SEPULUH 
ΥΑ-Ι 















SEPULUH! 
AKU MULAI 
CARI YA!!! 









SEMBUNYI 
DI MANA 


KAYAKNYA 
AKU DENGAR 
SUARA 
NAFASMU. 








SEMBUNYI DI 
SEKITAR SINI 


TADI ITU... APA? 












KETEMU!!! 

KENAPA KAMU 
SELALU SEMBUNYI 
DI TEMPAT YANG 
SAMA? PAYAH 













KALI INI 
AKU YANG 
SEMBUNYI! 

HITUNG SAMPAI 

SEPULUH YA~! 


SEPERTINYA 
AKU MENDENGAR 
SUARA 





SEJAK HARI ITU, 
SETIAP MALAM KALAU 


AKU MENUTUP TELINGA 














TERDENGAR SUARA 
ANAK PEREMPUAN 
DARI TEMPAT YANG 
SANGAT JAUH 

















APA KAMU 
JUGA BISA 
MENDENGAR 
SUARAKU? 


NAMAKU 
CHLOE, 
SIAPA 









AKU BISA MENDENGAR 
SUARA YANG MENJAWAB 
PERTANYAANKU, TAPI AKU 

TIDAK MENGERTI APA YANG 

DIKATAKANNYA 








MAKANYA 
KITA BISA SALING 
MENDENGAR 
TAPI TIDAK BISA 
MENGERTI 
PEMBICARAAN 
MASING- 
MASING? 


BENAR-BENAR 
SEPERTI 
PAUS.... 















ANAK-ANAK, 
BICARANYA YANG 
PELAN-PELAN YA. 
LALU KALIAN IKUTI IBU 
SAMBIL BERBARIS DAN 
BERGANDENGAN 

TANGAN DENGAN 

TEMAN SEBELAH 


KATA 
BU GURU 
KITA HARUS 
GANDENGAN. 











ENTAH SEJAK KAPAN, KE 
MANA PUN AKU PERGI AKU JADI 
KEBIASAAN MENUTUP TELINGAKU 
DAN KONSENTRASI MENDENGAR 
SUARA YANG TERDENGAR ITU. 






















IBU! 
CHLOE 
LAGI-LAGI 
MENUTUP 
TELINGANYA! 















DIA 
LAGI-LAGI 
BICARA 
DENGAN 
TEMAN 
HANTUNYA. 





DIA 
BUKAN 
TEMAN 
HANTU! 









CHLOE, 
HARI INI 
KAMU BICARA 
DENGAN TEMAN 
RAHASIAMU 
LAGI? 

























NGGAK... 
SEPERTINYA DIA 
KESAKITAN SEKALI. 
AKHIR-AKHIR INI 
DIA TIDAK BANYAK 
BICARA, TAPI HANYA 
MENANGIS. 







| KAMU JUGA 





PASTI JADI | 
SEDIH YA / 





MENANGIS TERUS? 


SEBENAR- 
NYA KAMU 
KESAKITAN 
GARA-GARA 
APA? 










AKU MEMANG 
TIDAK KENAL 
KAMU TAPI AKU 

BERHARAP KAMU | 
A TIDAK KESAKITAN / 

| } TERUS 


AKU AKAN 
BERDOA 


UNTUKMU 


NAMUN BEBERAPA LAMA 
KEMUDIAN, AKU MENDENGAR 
SUARA TERIAKANNYA YANG 
KENCANG DAN SEKEJAP 
SEPERTI HALILINTAR, 





DAN SEJAK 


SUARAN\ y 
PERNAH TERDENGAR 
LAGI 








PADAHAL AKU TIDAK TAHU 
WAJAHNYA DAN NAMANYA, 
TAPI AKU MERASA SANGAT 
KETAKUTAN SEPERTI 
KEHILANGAN ANAK ITU 
SELAMANYA DARI SISIKU 








DAN SELAMA BEBERAPA 
HARI AKU HANYA TERUS 
MENANGIS DAN MENANGIS. 





MUNGKIN 
SEPERTI PAUS, DIA 
PERGI BERENANG 

KE LAUT YANG 
LEBIH LUAS DAN 
DALAM. 





TINGGAL 
UNTUKN 













AKU 
TIDAK TAHU 
SIAPA KAMU... 





SEBALI 
ENJADI 
BAHAGIA 


DAN SETELAH 











